Belajar Aqidah Shahihah dari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 


85 


MATAN: 


{Pelajaran Kedua Puluh Empat} 



* . 4 


C4jj ?Lg-X ob^o'yi S- d— ^JjJl J La I (tUJ ^4 ISl4( 

<lJIp 4^ (JLS-st 


Berkata Penulis rahimahullah : 

"Maka apabila kamu ditanya, apakah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh (setiap) 
manusia? Maka jawablah, seorang hamba mengenal Rabbnya, agamanya dan Nabinya, yaitu 
Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. 


fj Penjelasan: 

Metode pengajaran yang paling bagus, cepat dipahami dan melekat kuat diingatan para pelajar 
adalah metode pendidikan dengan sistem tanya jawab. Hal ini ini dikarenakan jika pelajar 
dilemparkan kepadanya pertanyaan, maka dia akan lebih konsentrasi dalam berpikir dan 
mempersiapkan diri untuk mendengar dan memahami jawaban soal jika dia belum 
mengetahuinya jawabannya. Ini adalah metode nabawi, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam. Telah kami uraikan hal ini pada awal kitab. 

Pertanyaan penulis disini sangat penting untuk disampaikan dan diketahui jawabannya oleh 
setiap manusia, karena tiga pertanyaan inilah yang akan dipertanyakan kepada setiap manusia 
ketika telah diletakan di liang lahad (kuburan). Jika seorang hamba telah mengetahui 
jawabannya dan mengamalkannya, maka harapan besar dia bisa kokoh dan teguh dalam 
menjawab pertanyaan malaikat tentang tiga hal tersebut. 


aUI (jyJUaJt Alii LLijJt aLSM ^ doliil JjJJL \yJ>\ ^jjJl ^JJl 

{«.Lij 


"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 
kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan 
memperbuat apa yang Dia kehendaki." 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar Aqidah Shahihah dari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 


86 


Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; 

^ y, s j! s ' 9 s ^ ^ 9 s / 9 ' '9s s / £ 

^ U« :U ^d-Lij J/* i^J oLxb« 4 _jLjj» 

«4_L5 1 j-* iJjJLls ;JlS di— lj_& Li ;aJ o^yOli t^*^L^ s yt 


"Kedua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, kemudian bertanya, siapkah Rabbmu? 
Maka dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Kedua mailakat tersebut bertanya kembali, apakah 
agamamu? Dia menjawab, Agamaku Islam. Kemudian kedua malaikat kembali bertanya, 
siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam." [HR. Abu Dawud, dishahihkan asy-Syekh al-Albani dan asy-Syekh Muqbil] 

Inilah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Tujuan ditulisnya kitab ini 
adalah penulis ingin menjelaskan dan menguraikan satu persatu tentang tiga landasan pokok ini 
dengan disertai dalil-dalinya, dengan besar harapan para pembaca dan kaum muslimin dapat 
mempelajarinya, memahaminya dan sekaligus mengamalkanya, sehingga jika tiga hal ini telah 
kokoh pada hatinya dan amalannya, maka di akan sukses melewati ujian ini. Dan jika seorang 
hamba telah menjawab ujian ini, maka itu merupakan alamat kebaikan bagi dirinya kelak pada 
hari perhitungan disisi Allah Ta'ala. 

Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiq dan hidayah untuk mengilmui dan 
mengamalkan kandungan yangterdapat pada tiga landasan pokok ini. 


& Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawi 
27 Dzul Hijjah 1436/ 11 Oktober 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA. FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



